Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


ANGGARAN DASAR 

IKATAN ALUMNI AL IBROHIMY GALIS BANGKALAN 

Mukaddimah 

Dengan mengikrarkan diri sebagai keluarga besar santri AL-IBROHIMY yang 
berpegang teguh pada nilai Islam dan Ahlusunnah Wal Jama’ah (Rahmatan Lil 
Alamin ) serta mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia merupakan Ideologi Negara dan Falsafah bangsa Indonesia. Sadar 
dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya 
memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan 
nilai islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam 
kehidupan masyarakat dunia. 

Bahwa keutuhan komitmen Ikatan Alumni A1 Ibrohimy akan ke-Islaman, sosial yang 
tertuang dalam nilai-nilai Pancasila menjadi acuan bersama untuk kemajemukan 
Indonesia. Nilai-nilai tersebut terejawantahkan dalam suatu Ikatan Alumni A1 
Ibrohimy yang menitik beratkan persaudaraan serta jalinan komunikasi antar Alumni. 
Komunikasi ini perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap Insan 
Muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan 
jalinan komunikasi antar Alumni. 

Ikatan Alumni Al-Ibrohimy sebagai salah satu lokomotif baru yang mewadahi jalinan 
antar alumni. 

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah IKATAN ALUMNI AL 
IBROHIMY yang ber ikrarkan pada jalinan komunikasi antar alumni dengan 
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut: 

BAB I 

Nama, Waktu dan Kedudukan 
Pasal 1 

1. Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI AL IBROHIMY yang disingkat 
ILMY 

2. ILMY merupakan perubahan nama dari KSATRIA yang didirikan pada tahun 
1996 

3. ILMY ditetapkan di Galis pada tanggal 10 Juni 2018 dengan jangka waktu yang 
tidak terbatas. 

4. ILMY berpusat di Yayasan Pendidikan Islam A1 Ibrohimy Galis 


1 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


BAB II 

Asas 
Pasal 2 

Ikatan Alumni A1 Ibrohimy berasaskan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah An 
Nahdliyah ( Rahmatan Lil Alamin ) 


BAB III 

Sifat, dan Lambang ILMY 
Pasal 3 

1 Ikatan Alumni A1 Ibrohimy bersifat sosial kemasyarakatan, Jam’iyah dan 
persaudaraan serta kekerabatan. 

2 Bintang satu diatas menandakan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan 
mempertegas bahwa tiada tuhan selain Allah. 

3 Didalam lambang ILMY terdapat gambar Al-Qur'an (kitab) dan tulisan Arab 
ILMY sebagai pedoman keilmuan Alumni 

4 Bingkai yang berbentuk bintang merupakan pedoman yang tinggi kepada Nabi 
Muhammad SAW 

5 Delapan sudut sebagai bentuk pintu surga yang ditambah satu yaitu Syafa ’at Nabi 
Muhammad SAW 

6 Bingkai yang bersudut merupakan ikatan persaudaraan antar alumni A1 
Ibrohimy 

7 Tiga garis bingkai merupakan bentuk Manhaj al-Fikr Ahlussunnah Wal Jama ’ah 
yaitu : Hablum Mina Allah, Hablum Mina al-Nas, dan Hablum Mina al-Alam 

8 Sedangkan warna hijau membentuk Islam yang membumi ( Rahmatan Lil Alamin ) 
Sedangkan warna hijau membentuk Islam yang membumi ( Rahmatan Lil Alamin) 

BAB IV 

Tujuan dan Usaha 
Pasal 4 
Tujuan 

Mempererat tali silaturhim antar alumni dan meningkatkan loyalitas terhadap 

pengembangan Yayasan Pendidikan Islam al Ibrohimy 

Pasal 5 
Usaha 

1. Membina jalinan komunikasi Antar alumni dan santri sesuai dengan sifat dan 
tujuan Ikatan Alumni Al Ibrohimy. 

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan 
tujuan Ikatan Alumni Al Ibrohimy 


2 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


3. Berperan aktif dalam merealisasikan program kerja Yayasan Pendidikan Islam A1 
Ibrohimy beserta lembaga-lembaga yang ada di naungannya 

BAB V 

Pengurus dan Anggota 
Pasal 6 

Pengurus dan anggota ILMY adalah seluruh alumni yang pemah mangenyam 
pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ibrohimy 

BAB VI 

STRUKTUR ORGANISASI 
Pasal 7 

Struktur Ikatan Alumni A1 Ibrohimy terdiri dari : 

1. Pengurus Pusat (PP) 

2. Koordinator Daerah (KD) 

3. Koordinator Lembaga (KL) (lembaga terakhir yang dienyam di YPI) 

4. Koordinator Angkatan (KA) 


BAB VII 

PERMUSYAWARATAN 
Pasal 8 

Permusyawaratan dalam Ikatan Alumni A1 Ibrohimy terdiri dari: 

1. Makhbar (Musyawarah Akbar) 

2. Musyawarah Pimpinan Daerah (Musda) 

3. Rapat Tahunan Pengurus Pusat (RTPP) 

4. Rapat Koordinasi (Rakor) 


BAB VIII 

PERUBAHAN DAN PERALIHAN 
Pasal 9 

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh peserta Musyawarah Akhbar dengan dukungan 
sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir 

Pasal 10 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya. 

PENJELASAN ANGGARAN DASAR 
UMUM 

I. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai pijakan hukum 
organisasi. 

Anggaran Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul 
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi 


3 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


II. Pokok pikiran dalam pembukaan 

Organisasi ini sebagai bagian dari Ikatan Alumni Al-Ibrohimy yang mengakui 
adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam pancasila serta 
berasaskan pada akhlussunnah wal jama’ah (Rahmatan Lil Alamin). 

Sebagai organisasi yang menganut nilai sosial, keislaman, dan kekerabatan yang 
senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan 
mengejawantahkan kedalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara. 

Kewajiban dan tanggung jawab keislaman, keindonesiaan dan intelektual 
menginspirasikan terbentuknya IKATAN ALUMNI AL IBROHIMY sebagai 
organisasi Ikatan Alumni di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam A1 
Ibrohimy yang berhaluan Ahklusunnah Waljama’ah An Nahdliyah. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Jelas 
Pasal 3 
Jelas 
Pasal 4 
Jelas 
Pasal 5 
Jelas 

Cukup Jelas 
Pasal 6 
Cukup Jelas 
Pasal 7 

Poin 4 , adalah alumni dari lembaga terakhir yang dienyam di YPI A1 Ibrohimy 

Pasal 8 

Rapat koordinasi bersifat insedentil antara Pengurus Pusat dengan pengurus semua 

tingkatan 

Pasal 9 
Cukup Jelas 
Pasal 10 
Cukup Jelas 


4 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


ANGGARAN RUMAH TANGGA 
IKATAN ALUMNI AL-IBROHIMY 

BAB I 
Atribut 
Pasal 1 

1. Lambang Ikatan Alumni A1 Ibrohimy sebagaimana yang terdapat dalam 
Anggaran Rumah Tangga ini. 

2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) diatas dipergunakan pada bendera, jaket, 
vandel, logo Ikatan Alumni A1 Ibrohimy dan benda atau tempat-tempat dengan 
tujuan menunjukkan identitas Ikatan Alumni A1 Ibrohimy. 

3. Bendera Ikatan Alumni A1 Ibrohimy adalah seperti yang terdapat dalam Peraturan 
Organisasi. 

BAB II 

USAHA 
Pasal 2 

1. Melakukan dan meningkatkan Arnar Ma ’ruf Nahi Munkar. 

2. Mempertinggi mutu keilmuan. 

3. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan santri, alumni dan 
masyarakat. 

4. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah 
Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah. 

BAB III 

KEANGGOTAAN 

Bagian I 
ANGGOTA 
Pasal 3 

1. Anggota alumni adalah : 

Santri, Pelajar, Mahasiswa A1 Ibrohimy yang pernah mengenyam pendidikan 
di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam A1 Ibrohimy. 

Bagian II 

MASA KEANGGOTAAN 
Pasal 4 

Anggota berakhir masa keanggotaan : 

Meninggal dunia 


5 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


Bagian IV 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 
Pasal 5 

1. Hakanggota 

Anggota berhak memberikan usulan baik secara tertulis maupun secara lisan 
kepada Pengurus Perwakilan Pusat dan pembelaan serta pengampunan 
(rehabilitasi). 

2. Kewajiban anggota: 

a. Mematuhi AD/ART dan ketentuan peraturan organisasi. 

b. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Yayasan Pendidikan 
Islam A1 Ibrohimy. 


Bagian Y 

PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI 
Pasal 6 

PENGHARGAAN 

1. Pengahargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan 
atau mengangkat citra dan mengharumkan nama Ikatan Alumni A1 Ibrohimy. 

2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan 
sendiri. 


BAB VI 

STRUKTUR ORGANISASI 
SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG 

Bagian I 

STRUKTUR ORGANISASI 
Pasal 7 

Struktur Organisasi Ikatan Alumni A1 Ibrohimy adalah : 

1. Pengurus Pusat 

2. koordinator Daerah 

3. Koordinator Lembaga 

4. Koordinator Angkatan 


Bagian II 

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN PERSYARATAN PENGURUS 

Pasal 9 

Pengurus Pusat : 


6 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


1. Pengurus Pusat adalah Pimpinan tertinggi Ikatan Alumni A1 Ibrohimy pengemban 
Amanat Musyawarah Akhbar 

2. Masajabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun 

3. Pengurus Pusat teridiri dari : 

a. Pelindung 

b. Penasehat 

c. Pembina 

d. Ketua Umum 

e. Beberapa Wakil ketua 

f. Sekretaris Umum 

g. Beberapa Wakil Sekretaris 

h. Bendahara Umum 

i. Beberapa Wakil Bendahara 

j. Devisi-devisi 

k. Kordinator Angkatan, dan Kordinator Daerah 

4. Ketua seperti yang dimaksudkan ayat 3 (tiga) point E membidangi : 

a. Pengembangan sumber daya anggota. 

b. Penataan aparatur organisasi 

c. Komunikasi dan pengembangan Ikatan Alumni A1 Ibrohimy 

d. Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional. 

5. Ketua Umum dijabat oleh alumni A1 Ibrohimy yang terpilah dalam Musyawarah 
Akbar. 

6. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka jabatan Ketua Umum dijabat 
oleh wakil ketua dibawahnya. 

7. Ketua Umum dapat dipilih kembali sesuai dengan musyawarah mufakat dalam 
Makbar. 

8. Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang : 

a. Ketua Umum terpilih dapat melengkapi susunan kepengurusan dengan 
dibantu oleh 6 orang tim formatur selambat-lambatnya 7 x 24 jam. 

b. Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan 
dalam Makbar, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan- 
Peraturan Organisasi yang berlaku serta memperhatikan nasehat, 
pertimbangan dan saran Pelindung, Penasehat dan Pembina. 

c. Pengurus Pusat berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Daerah 

9. Pengurus Pusat di-SK dan disahkan oleh Pengurus Yayasan 

Pasal 10 

Persyaratan Pengurus Pusat adalah : 

1. Alumni A1 Ibrohimy mempunyai dedikasi tinggi dan loyalitas terhadap 
YPI A1 Ibrohimy 


7 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


2. Bersedia aktif di Kepengurusan Pusat 

Pasal 11 

Pengurus Daerah 

1. Pengurus Daerah dapat dibentuk di daerah masing-masing. 

2. Pengurus Daerah dapat dibentuk apabila disetujui oleh Pengurus Pusat. 

3. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun. 

4. Pengurus Daerah dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari 
Pengurus Pusat. 

5. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua, sekretaris, bendahara 
dan wakil bendahara dan seksi-seksi. 

6. Ketua dipilih oleh Musda. 

7. Ketua memilih sekretaris dan menyusun Pengurus Daerah selengkap-lengkapnya 
dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih Musda dalam waktu selambat- 
lambatnya 7 x 24 jam. 

8. Pengurus PD memiliki tugas dan wewenang 

a. Menjalankan keputusan AD/ART Makbar, Keputusan Pengurus Pusat, dan 
memperhatikan nasehat Pelindung, penasihat, pembina. 

b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada Pengurus Pusat secara 
periodik (satu tahun) sekali. 

c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengurus Pusat meliputi, 
perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekstemal. 

d. Mekanisme Pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan 
organisasi. 

9. Persyaratan Pengurus Daerah : 

a. Pemah mengikuti temu alumni dan berkomunikasi aktif. 

b. Mendapat rekomendasi dari Pengurus Pusat (Pengurus Pusat) 

BAB VII 
SEKSI - SEKSI 
Pasal 12 

1. Seksi adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat yang berfungsi sebagai 
struktur organisasi dan pengembangan diri. 

2. Seksi - seksi yang tersebut terdiri dari: 

a. Informasi dan Komunikasi (Infokom) 

b. Dana dan akomodasi 

c. Pemberdayaan 

d. Peranan Wanita 


BAB VIII 

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN 


8 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


ANTAR WAKTU 
Pasal 13 

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh 
anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya. 

2. Apabila Ketua Umum Pengurus Pusat, Pengurus Daerah berhalangan tetap dari 
jabatan digantikan oleh : 

a. Apabila ketua umum Pengurus Pusat jabatan digantikan Wakil Ketua Umum 

b. Apabila ketua Pengurus Daerah jabatan digantikan Wakil Ketua 

BAB IX 

DEWAN PELINDUNG 
Pasal 14 

1. Dewan Pelindung adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PP 

2. Dewan pelindung di tingkat Pengurus Pusat disebut Dewan Pelindung ILMY. 

Pasal 15 

1. Tugas dan fungsi Dewan Pelindung : 

a. Mengayomi dan melindungi kepada pengurus ILMY baik diminta maupun 
tidak. 

2. Susunan Dewan Pelindung terdiri dari beberapa orang 

BAB X 

DEWAN PENASEHAT 
Pasal 16 

1. Dewan Penasehat adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi Pengurus 
Pusat 

2. Dewan Penasehat di tingkat Pengurus Pusat disebut Dewan Penasehat ILMY. 

Pasal 17 

1. Tugas dan fungsi Dewan Penasehat: 

a. Memberikan nasehat, gagasan, pengembangan dan saran kepada pengurus 
ILMY baik diminta maupun tidak. 

2. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari beberapa orang 

BAB XI 

DEWAN PEMBINA 
Pasal 18 

1. Dewan Pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PP 

2. Dewan Pembina ditingkat PP disebut Dewan Pembina ILMY. 


9 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


Pasal 20 

1. Tugas dan fungsi Dewan Pembina : 

a. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pengurus I I . MY baik 
diminta maupun tidak. 

2. Susunan Dewan Pembina terdiri dari beberapa orang 

3. BAB XII 
PERMUSYAWARATAN 
Pasal 20 

Permusyawaratan dalam Ikatan Alumni A1 Ibrohimy terdiri dari: 

1. Musyawarah Akbar (Makbar) 

2. Musyawarah Daerah (Musda) 

3. Rapat Tahunan Pengurus Pusat (RTPP) 

4. Rapat Koordinasi (Rakor) 


Pasal 21 

Musyawarah Pimpinan Pusat 

Musyawarah Pimpinan Pusat: 

1. Makbar adalah forum tertinggi setelah Musda. 

2. Makbar dihadiri semua Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. 

3. Makbar diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan. 

4. Makbar menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi. 

Pasal 22 

Rapat Kerja Pusat 

Rapat Kerja Pusat: 

1. Raker dilaksanakan oleh Perwakilan Pengurus Pusat ILMY 

2. Raker dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode. 

3. Peserta Raker adalah Pengurus Harian Pusat dan seksi - seksi serta Perwakilan 
Pengurus daerah. 

4. Raker memiliki kewenangan : membuat dan menetapkan action planning 
berdasarkan program kerja yang diputuskan di Makbar. 


10 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


Pasal 23 

Musyawarah Pimpinan Daerah 

1. Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi ditingkatan daerah. 

2. Musyawarah Daerah dihadiri 1/3 Anggota dan Perwakilan Pengurus Pusat. 

3. Musyawarah Daerah diadakan paling sedikit dua tahun sekali, sebelum 
pelaksanaan Makbar. 

4. Musyawarah Daerah memiliki kewenangan: 

a. Menetapkan dan mengubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

b. Evaluasi program selama satu tahun sekali baik bidang interal maupun 
eksternal. 

c. Mengesahkan laporan organisasi 

Bab XV 

PERUBAHAN DAN PERALIHAN 
Pasal 24 
Perubahan 

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Makbar 

2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah daerah yang hadir. 

Pasal 25 
Peralihan 

1. Apabila segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum 
terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan 
dengan ART ini. 

2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, 
guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi. 

3. Infentaris, kas dan sebagainya setelah pembubaran diserahkan kepada 
kepengurusan yang sah dan disetujui. 


BAB XIV 
PENUTUP 
Pasal 26 


11 



Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga 
Ikatan Alumni AL-IBROHIMY 


1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat 
dalam Peraturan Organisasi. 

2. ART ini ditetapkan oleh Makbar sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Galis 

Pada tanggal : llJuni 2018 jam 00.17 WIB 

Ketua Seketaris 

MASYKUR HASYIM SYAFII KHOLIS 


12 



